Fe 


AN > Tulian 


Bpk. Dendy Pantow, 
G la St. k t u, 


berserah kepadaNya. la hanya memberikan 
pilihan berikut konsekuensinya. "Aku 
memanggil langit dan bumi menjadi saksi 
terhadap kamu pada hari ini: kepadamu 
kuperhadapkan kehidupan dan kematian, 
berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya 
engkau hidup, baik engkau maupun 
keturunanmu, dengan mengasihi TUHAN, 
Allahmu, mendengarkan suara-Nya dan 
berpaut pada-Nya, sebab hal itu berarti 
hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di . 
tanah yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah 
kepada nenek moyangmu, yakni kepada 
Abraham, Ishak dan Yakub, untuk 
memberikannya kepada mereka." (UI.30:19-20) 
Allah yang Maha Kuasa memberi kita 
anugerah yang tidak tertandingi dan 
terbandingi oleh pemberian apa pun, yaitu 
kebebasan memilih dan berkehendak. Dengan 
karunia ini kita bisa memilih menjadi apa atau 
siapa saja yang "kita inginkan". Kita bukanlah 
robot yang dikontrol dengan remote kontrol. 
Namun, di satu sisi, kadang kebebasan ini juga 
lah yang membuat kita takut dan bingung. Kita 
takut membuat pilihan yang salah. Kita takut 
membuat kegagalan dengan pilihan kita. Kita 
bingung dengan banyaknya pilihan. Karena itu 
bergantunglah pada kekuatan Tuhan supaya 
kita dapat membuat pilihan yang benar. Jangan 
sekali-kali bergantung kepada kekuatan kita 
sendiri, karena manusia itu berdosa dan 
terbatas. Jangan sekali-kali mengandalkan 
kekayaan, jabatan, popularitas, karena hal-hal 
ini tidak memberi jaminan kepastian bagi kita. 
Paulus berkata kepada anak rohaninya 
(Timotius) : jadilah kuat oleh kasih karunia 
dalam Kristus Yesus (2 Tim.2:1). Jangan seperti 
orang yang 38 tahun sakit di samping kolam 
Bethesda, yang menggantungkan 
pengharapannya pada orang lain (Yoh 5:7). 
Hidup ini, sewaktu-waktu bisa seperti pesawat 
terbang yang akan jatuh, banyak hal yang tak 
terduga dan tak terpikirkan terjadi. Waktu 
itulah hanya kekuatan Tuhan yang paling bisa 
diandalkan untuk menghibur, memberi 
pengharapan dan menolong kita. Namun, 
berserah bukan berarti pasif dan berdiam diri. 


PEMIMPIN REDAK P 


9 b di, harus bertanding 


dalam pertandingan Iman 
yang benar dan merebut 
hidup yang kekal ” 


“ITimotius 6:12 


Bayangkan jika saat pesawat itu akan jatuh, 
kita hanya berdiam diri dan berdoa, padahal di 
sekitar kita ada orang-orang yang butuh dihibur 
dan diberi kekuatan. Tuhan ingin kita 
melibatkanNya dalam setiap usaha terbaik kita, 
maka la akan memberkati kita (Rm.8:28). Seperti 
wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun 
sudah menghabiskan seluruh hartanya tetapi 
tidak sembuh juga. Kemudian dengan sisa 
kekuatannya dia berusaha datang kepada Yesus 
dan menjamah jubahNya, dan saat itu juga dia 
menjadi sembuh (Mat 5:27). 

Hari-hari ini banyak orang menjadi miskin 
karena pilihan mereka sendiri. Mereka tidak mau 
bekerja, hanya malas-malasan dan 
menghabiskan uang saja. Ada orang-orang 
selalu gagal karena tidak mau mengembangkan 
kapasitas hidup, tidak mau belajar dari 
pengalaman hidup dan tidak memiliki daya 
juang yang tinggi. Hidup tidak hanya berdiam 
diri, tapi berserah secara aktif. 

Kita harus bertanding dalam pertandingan 
Iman yang benar dan merebut hidup yang kekal 
(1Tim6:12) dan untuuk mendapatkan semuanya 
ini kita harus melatih tubuh kita dan menguasai 
seluruhnya (1Kor 9:27). 

Percayalah, kita semua mampu 
menghadapi apa saja asal menggantungkan 
pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. 
Kuatkanlah diri Anda dengan kekuatan yang 
dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. m 


03 


A 
disembuhkan / 
dari kelumpuhan 
di FKA2 


/N stroke disembuhkan 


N 


N di FKAB 
un ft 


FKA sudah berlalu. Tetapi tiap detil peristiwa 
yang mengharu-birukan perasaan kita seperti 
tidak dapat dihapus dengan mudah. Mana bisa 
lupa dengan ekspresi pendoa dan usher berom- 
pi merah yang bertepuk tangan sambil melom- 
pat-lompat gembira ketika melihat orang sakit 
yang mereka doakan berjalan dari kursi roda- 
nya, bangkit dari lampinnya? Mana bisa lupa 
dengan kerja keras yang ditunjukkan oleh usher 
di luar gedung yang membawa kursi-kursi ro- 
da, menjemput tiap orang sakit langsung dari 
mobil pengantarnya, kemudian menduduk- 
kannya di kursi roda dan membawanya ke 


04 


dalam gedung? Keringat yang 
bercucuran dari dahi mereka adalah 
bukti kerja keras mereka hari itu! 
Salut! Kalian hebat! 


Saya juga tidak akan pernah lupa apa 
yang ter-jadi di sana, karena apa yang 
terjadi di sana adalah bukti iman semua 
orang bekerja dengan baik. Siapa yang 
pernah menyangka ada usher yang 
berani mendoakan polisi yang sedang 
bertugas di sana? Kalau bukan di FKA, 
tidak mungkin ada kejadian menarik 
tersebut! 


Tetapi, tahukah Anda bahwa jauh sebelum 

FKA berlangsung ada banyak kisah yang 

bergulir karena tiap panitianya diuji 
imannya terlebih dahulu oleh Tuhan? Saya 
menganggap cerita itu sebagai salah satu 
mujizat FKA yang tak ter-tulis kalau saya tak 
segera menulisnya. Diakui maupun tidak, apa 
yang dialami oleh Ketua Panitia FKA-8 kali ini, 
Bapak Djoni Karsono, benar-benar me-rupakan 
mujizat pertolongan dari Tuhan. Pertolongan 
Tuhan menjelang FKA-8 yang 


| 2 orang pendoa 
mendoakan polisi 


layan Tuhan 
Fang sedang bertugas 


= 
dialami oleh Bapak Djoni adalah bukti bahwa 
Tuhan masih mendengar doa anak-anakNya, 
bahkan sampai ke hal-hal yang tak terpikirkan! 
Kalau bukan karena iman tak mungkin hal itu 
terjadi! 


Seandainya tak ada iman satu orang yang didu- 
kung oleh doa ratusan orang, FKA-8 kemarin ki- 
ta selenggarakan tanpa AC (air conditioning). 
Itu berarti tiap orang yang hadir di sana harus 
bisa beradaptasi dengan ketidaknyamanan ka- 
rena ruang di mana FKA digelar sangat panas 
(terutama di lantai 2). Saya yakin banyak orang 
yang tidak tahan dan memutuskan untuk pu- 
lang. Itu pula yang dikuatirkan oleh panitia FKA 
kali ini. Karena ini pertama kalinya FKA digelar 
di luar PTC yang fasilitasnya lebih terjamin. Ha- 
nya berbekal iman panitia FKA-8 menjajaki Ja- 
tim Expo dan mulai memesan tempat tersebut 
untuk penyelenggaraan FKA-8, tanggal 8-9 Ju- 
ni. Waktu mereka sepakat untuk memakai Ja- 
tim Expo tersebut tidak disebutkan adanya 
tunggakan dalam jumlah sangat besar ke pihak 
lain yang ditunjuk sebagai penyalur AC waktu 
itu. Tunggakan itulah yang membuat geram 
penyalur AC tersebut sehingga ia mencabut 
instalasi AC di seluruh gedung itu. 


Beberapa waktu kemudian baru panitia me- 
ngetahuinya. Jadi, bulan Pebruari hingga Maret 
segala usaha diupayakan oleh panitia FKA-8 
supaya penyalur AC tersebut bermurah hati 
dan menghidupkan AC di gedung tersebut. 
Ternyata segala usaha dan upaya mereka tidak 
menunjukkan hasil yang memuaskan. Sempat 
Bapak Djoni dihinggapi perasaan kuatir 
sehingga ia menelepon pihak PTC untuk 
memastikan kembali (ia pernah memesan 
tempat ini untuk penyelenggaraan FKA, 
kemudian membatalkannya) bahwa tanggal 8- 
9 Juni tempat itu masih belum dipesan untuk 
kegiatan apapun. la lega karena tempat itu 
pada tanggal tersebut masih kosong. 


la pikir, ia akan mempertimbangkan tempat itu 
nanti-nya sebagai cadangan bila menjelang 


hari-H 
masih belum dapat 
kepastian AC akan dipasang atau tidak. 
la sempat menceritakan hal tersebut kepada 
Pastor Philip dan berharap mendapatkan ja- 
waban yang mendukung keputusannya. Ter- 
nyata jawaban yang diberikan benar-benar di 
luar dugaannya. Pastor Philip ingin menggelar 
FKA-8 di Jatim Expo, tidak di tempat lain. “Doa 
saja," katanya waktu itu. Perkataan itu memak- 
sanya untuk memiliki iman seperti pemimpin- 
nya. la berkata kepada saya sambil tersenyum: 
“Saya hanya mau belajar taat. Kalau pemimpin 
saya memutuskan demikian, itu berarti tidak 
ada tempat lain untuk penyelenggaraan FKA-8 
kecuali di Jatim Expo! Jadi sejak saat itu saya 
belajar melangkah dengan iman.” 


Memiliki iman tidak sulit! Hampir semua 
merasa telah memilikinya! Kalau tidak, mana 
mungkin kita melihat ribuan orang berduyun- 
duyun membawa orang sakit ke Jatim expo 
waktu itu, Semua pendoa memilikinya! Kalau 
tidak, mana mungkin mereka bisa berdoa 
dengan penuh keyakinan bahwa yang mereka 
doakan pasti sembuh waktu itu. Jadi, semua 
orang berada di level imannya masing-masing 
saat itu. Tetapi berani berjalan dengan iman itu 
hal tersulit! 


Kali ini Tuhan tidak minta hal yang paling mu- 
dah untuk dijalani oleh Pak Djoni sebagai Ketua 
FKA-8. Ia benar-benar harus menanggalkan na- 
larnya dan belajar berjalan dengan iman. la 
tetap yakin ACakan dinyalakan ketika FKA dige- 
lar di sana. Dari bulan April sampai Mei tidak 
ada kejelasan apakah AC akan dipasang, pada- 
hal segala upaya sudah dilakukan. Beberapa 
kali Panitia berusaha melakukan pendekatan 
melalui telepon atau SMS, 
tetapi keputusan 
yang diterima 
malah menciut- 
kan nyali. Bahkan 
yang lebih parah 
lagi penyalur AC 
tersebut 


mim Medis sedang 
mengecek kesembuhan 


AC tersebut meminta panitia FKA menalangi 
dulu tungga-kan AC tersebut, baru ia akan 
mengirim orang untuk memasang dan 
menghidupkan AC di sana. Sekalipun ia belum 
melihat jawaban doa-nya, ia tetap yakin bahwa 
keputusannya sudah benar. Meskipun ia harus 
berhadapan dengan ketidakpastian dan 
desakan dari beberapa orang untuk mengubah 
keputusannya, ia tetap yakin bahwa keputusan 
pemimpin rohaninya waktu itu sudah benar, 
jadi tidak perlu diubah atau diganti. 


Selasa, 5 Juni 2007, ia mengajak anggota KE- 
MASnya untuk berdoa di Jatim Expo. Ternyata 
ia tidak sendirian! Di 
sana sudah ada 
pendoa yang 
dipimpin oleh Pdp. 
Yenny Verodika, ber- 
doa untuk masalah 
yang sama. 
Kesehatian ini-lah 
yang membuat 200 
orang tersebut 
mengubah hal 
yang mustahil 
menjadi tidak 
mustahil! Iman- 
nya semakin 
dikuatkan ketika 
Tuhan mem- 
berinya per- 
nyataan bahwa 
hari itu adalah 
hari terakhir ia 
meminta mujizat 
terjadi karena besok ia akan mulai 
menuai hasilnya. Tuhan mende-ngar doanya! Ia 
semakin diteguhkan. Dan ternyata benar! 
Keesokan harinya, Pak Richard meneleponnya 
dan menawarkan pinjaman AC sebesar 50 PK 
yang diletakkan di atas panggung tanpa bayar 
alias gratis! la melonjak senang. 


Tuhan seolah-olah berkata kepadanya: “Ini ja- 
waban doamu kemarin! Lihat itu, "AC ke- 
cilmu"datang!” AC dari Pak Richard waktu itu 
adalah tuaian pertama dari doa dan imannya. 
Sebelumnya, lebih tepatnya Rabu pagi, Pak Ru- 
dy mengingatkannya untuk segera meng-SMS 
penyalur AC itu lagi. Dan luar biasa, kali ini ia 
menerima jawaban yang tak terduga dari 


06 


penyalur AC 
tersebut: 
“Sudah saya 
kirim orang ke 
sana, Pak! Hari 
ini mereka akan 
menginstal AC. 
Sudah saya 
pasang. Silahkan 
chek ke sana." 

Karena jawaban itu 

melalui telepon genggam Pak Rudy, pemilik 
Prime Steak resto, maka ia adalah orang 
pertama yang berseru kegira-ngan: “Ini Faith! 
Ini Faith!” la benar! Itu iman! Tanpa iman tidak 
mungkin kita bisa duduk nyaman de-ngan AC 
terpasang di sana. Sebelum mengakhiri 
ceritanya yang menggetarkan hati saya 
tersebut, ia berkata: “Dari kejadian ini saya 
tahu bahwa kita perlu memiliki iman yang 
bulat! Jangan merancang “plan B”, Tekuni saja! 
Mujizat akan terjadi ketika kita memiliki iman 
yang bulat!” 


Saya setuju dengan pendapatnya. Tanpa iman 
yang bulat, tidak akan ada sebuah perjumpaan 
yang tak terlupakan dengan Tuhan di FKA! 
Tanpa iman yang bulat, tidak akan ada orang 
sakit yang disembuhkan oleh Tuhan (dari FKA 
pertama hingga ketujuh), yang kembali datang 
ke FKA-8 hanya untuk bereuni dengan Tuhan. 
Itu sebabnya saya tak heran ketika menemukan 
dua wajah yang saya kenal di antara ratusan 
foto yang diberikan kepada saya. Foto seorang 
bapak tua yang disembuhkan dari ke- 
lumpuhannya di FKA ke dua dan seorang gadis 
muda yang mem-bawa ibunya yang disem- 
buhkan dari parkinson di FKA ketiga. Mereka 
duduk di antara 
ribuan jemaat 
sambil mende- 
ngarkan kesaksian 

orang-orang sakit 

yang disem- 

buhkan oleh Tu- 
han...momen 
yang sama, yang 
dulu pernah 

mereka alami di 
FKA! (Sianne) 


| 


i 


TG 


Ja. 
I| laporan FKA 8Kotamobagu 


Hari Pertama 

Penayangan siaran langsung Festival Kuasa 
Allah (FKA) 8 GMS Kotamobagu yang diadakan di 
Aula KPPN Kotamobagu dihadiri oleh 400 orang 
lebih, 

Ibadah dimulai pada pukul 19:30 WITA 
dengan pujian dan penyembahan. Hadirat Tuhan 
begitu kuat sampai siaran langsung selesai 
ditayangkan pada pukul 20:30 WITA. 

Pada awalnya, siaran langsung FKA 8 tiba-tiba 
terputus. Saat itu menjadi kesempatan bagi Roh 
Kudus untuk bekerja. Para pendoa, usher dan 
konselor mulai mendoakan orang-orang sakit. 

Mujizat terjadi! Banyak di antara mereka yang 
sakit disembuhkan. Kesembuhan terjadi tidak 
hanya di dalam gedung tapi juga di luar. Banyak 

“jiwa-jiwa baru dipulihkan. 

Ketika dibuka „kesempatan untuk bersaksi, 

orang-orang yang disembuhkan silih berganti 
iksi, sampai-sampai waktu yang disediankan 
idak mencukupi. 
~ Ini adalah kesaksian dari Sari Tanjung (34), 
umoga (Kotamobagu) yang memiliki sebuah 
benjolan di leher sejak lama. Sebelumnya beliau 
sudah banyak minum obat-obatan cina tetapi 
tetaptidakada perubahan. 

“Dengan an itu saya Pn ke 
kotamobagu untuk mengikuti yang namanya FKA. 
Sampai di Kh mobsgu | kami kemudian diantar 
masuk ke ruangan khusus orang sakit yang telah 
disediakan oleh panitia. Saya duduk dideretan 
ketiga dari depan, dan saya mulai berdoa. Saat 
pujian dan penyembahan dinaikkan saya 
menangis key Tuhan, “Tuhan saya datang dari 
jauh saya mau Engkau mendengar 'keluhanku". 
Dan ketika Firman Tuhan disampaikan, Bapak Pdt. 
Philip bertanya, "Siapa yang mau disembuhkan?!" 
Saat itu saya merasa punggung saya seperti ada 
semut yang merayap. Saya berpikir, “Masakan ada 
semut merayap kian kemari dipunggung saya 
dalam saat seperti ini?" Ketika Pdt, Philip bertanya 
“Siapa ma sal disembuhkan?” Saya spontan 
mengangkat ta jan dan ternyata saya benar- 


benar telah disembuhkan, Ketika saya mencoba 
meraba benjolan yang ada di leher saya, ternyata 
benjolan itu sudah hilang. Itulah saat pertama saya 
merasa benar-benar disembuhkan. Saya tahu 
bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya, 
Saya yang sebelumnya belum mengenal Yesus, kini 
sudah mantap untuk mengikut Yesus selama- 
lamanya." 

Selain Ibu Sari Tanjung, masih banyak lagi 
orang-orang yang disembuhkan Tuhan di FKA 8 
GMS Kotamobagu. 


Hari Kedua 

Pada hari kedua FKA 8, ketika pujian dan 
penyembahan dinaikkan pada pukul 19:30 WITA, 
suasana sukacita sangat dirasakan oleh jiwa-jiwa 
baru. Sampai ada yang sakit parah berusaha untuk 
bangun dan bertepuk tangan. Ada juga seorang 
gadis yang menderita depresi berat berusaha 
menikmati pujian penyembahan sekalipun dia 
belum pernah mengenal Yesus. 

Ketika didoakan dia ternyata memiliki 
kelainan jiwa karena kegagalan cinta, tapi malam 
itu Allah memulihkan dia dengan cintaNya yang 
terbesar. Acara diakhiri dengan doa pengurapan 
kepada semua orang sakit yang dipimpin oleh 
bapak Dendy Pantow (Gembala GMS 
Kotamobagu). Dalam doa pengurapan banyak 


| juga terjadi kesembuhan dan kelepasan. Segala 


kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan. 


Hasil FKAB Kotamobagu 

Hari pertama FKA 8 dihadiri 400 orang lebih 
dengan 100 kartu keputusan. Sedangkan pada hari 
kedua, dihadiri oleh 420 orang dengan 100 kartu 


utusan. 

— Untuk menindaklanjuti i dah FKA 8, GMS 
Kotamobagu membuka sel as di wilayah 
Dumoga dan Bumbungon. Kami segenap gembala 
dan staf di GMS Satelit Kotamobagu berharap sel 


> ini akan membuka jalan penginjilan dan 


penjangkauan bagi anak-anak sekolah. Segala 
kemuliaan bagi Tuhan! (Rieke Maria Louis sa Loing) 


artikel 


erdoa adalah membuka hati kita kepada 

Allah Bapa kita yang penuh kasih. Kita 

adalah anak Allah dan la adalah Bapa 
kita karena Yesus."... semua orang yang 
menerimaNya diberiNya kuasa supaya menjadi 
anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya 
dalam namaNya." (Yoh.1:12). 

Untuk menjadikan kita anakNya, Allah 
telah mengorbankan PutraNya yang tunggal. 
Dan inilah keyakinan kita, bahwa *...la yang 
tidak menyayangkan AnakNya sendiri, tetapi 
menyerahkanNya bagi kita semua, 
bagaimanakah mungkin la tidak 
mengaruniakan segala sesuatu kepada kita 


08 


bersama-sama dengan Dia?" (Roma 8:32). 
Allah dengan senang ingin memberikan 
kepada kita lebih dari pada apa yang berani 
kita minta. Untuk itu kita harus senantiasa 
membuka hati kita kepadaNya. 

Mengapa kita berdoa? Pertama, Allah 
menginginkan supaya kita mencari Dia dan 
berbicara kepadaNya. Kadang-kadang kita 
tidak dapat mengemukakan apa yang ingin 
kita katakana, tetapi Allah mengerti. Roh 
KudusNya menolong kita untuk menyatakan 
permohonan-permohonan itu kepada Bapa. 
(Roma 8:26) 

Tuhan ingin kita menghampiriNya dengan 


penuh keyakinan dan keberanian sebab 
Yesuslah Imam Besar kita. (Ibr.4:15, 16) 

Kedua, kita perlu berdoa, Yesus 
mengatakan "... tanpa Aku kamu tidak dapat 
berbuat apa-apa." (Yoh.15:5). Kalau kita tidak 
berdoa, berarti kita berusaha melakukan segala 
sesuatu berdasarkan kekuatan sendiri, tanpa 
pertolongan Tuhan. Kita juga merugikan diri 
sendiri sebab : “kamu tidak memperoleh apa- 
apa karena kamu tidak berdoa" (Yak.4:2). 

Kita perlu berdoa bukan saja pada waktu 
saat teduh, tetapi banyak kali dalam sehari. 
Alkitab mengajarkan kita untuk berdoa dengan 
tidak berkeputusan (1 Tes. 5:17). 


Terakhir, perhatikanlah contoh dari Yesus 
sendiri. Dalam hidupNya YEsus selalu 
menyediakan waktu untuk menyendiri 
dengan BapaNya. Ia bangun pagi-pagi untuk 
berdoa (Mark.1:35), kadang-kadang la 
berdoa semalam-malaman (Luk.6:12) dan 
Waktu menghadapi salib Ia bergumul dalam 
doa (Luk.22:40-44). Kalau Yesus yang suci dan 
tidak berdosa saja masih perlu berdoa, 
apalagi kita! 

Apakah yang termasuk di dalam doa? 
Pertama, penyembahan. Sering kita 
melupakan bagian ini di dalam doa-doa kita. 
Sepertinya kita meremehkan bahwa la, 
kepada siapa kita berdoa, adalah Allah yang 
Maha Kuasa, Pencipta dan Pemelihara segala 
sesuatu termasuk diri kita sendiri. 
Perhatikanlah bagaimana pemazmur memuji 
dan memuliakan Allah: "Jika aku melihat 
langitMu, buatan jariMu, bulan dan bintang- 
bintang yang Kautempatkan: apakah 
manusia sehingga Engkau mengingatnya?" 
(Maz.8:4,5). Mulailah doa-doa dengan 
menyembah dan memuji Nama Tuhan. 

Kedua, pengucapan syukur. Kita patut 
mengucap syukur kepada Allah untuk segala 
yang telah dan akan la lakukan. Ingat dan 
hitunglah kebaikan, kesetiaan serta 
pengampunan Tuhan bagi kita. Ucapkan 
syukur atas hal-hal tersebut. Bersyukurlah 
untuk NamaNya dan FirmanNya. "Sebab kasih 
setiaMu lebih baik dari pada hidup: bibirku 
akan memegahkan Engkau" (Maz.63:4). 

Ketiga, pengakuan dosa. Semakin kita 
mengenal Dia, semakin kita menyadari dosa- 
dosa kita. la menunjukkan segi-segi 
kekurangan kita, kesombongan, lebih 
mementingkan diri dari pada Tuhan, dan 
sebagainya. Kita harus mengakui semua dosa- 
dosa itu karena la setia dana dil dan mau 
mengampuni dan menyucikan kita. "Jika kita 
mengakui dosa kita, maka la adalah setia dan 
adil, sehingga la akan mengampuni segala 
dosa kita dan menyucikan kita dari segala 
kejahatan." (1 Yoh.1:9). 

Keempat, permohonan bagi diri kita 
sendiri dan bagi orang lain. Karena Allah 
mengasihi kita, la ingin supaya kita 
menyatakan segala keinginan dan kekuatiran 
kita kepadaNya. "Janganlah hendaknya kamu 
kuatir tentang apa pun juga, tetapi 
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu 


kepada Allah dalam doa dan permohonan 
dengan ucapan syukur." (Fil.4:6) 

Kita harus mendoakan kebutuhan kita 
sehari-hari dan kebutuhan orang-orang lain 
secara spesifik. Doakanlah juga supaya keluarga, 
kawan-kawan dan kenalan kita akan menerima 
Yesus sebagai Juruselamatnya. Bagi mereka yang 
sudah mengenalNya, doakanlah supaya iman 
mereka bertumbuh dalam kedewasaan. 

Saran-saran praktis yang bisa diikuti adalah, 
buatlah daftar pokok-pokok doa untuk tiap hari. 
Misalnya hari Senin kita berdoa untuk gereja- 
gereja di Indonesia, Selasa untuk pemerintah, 
Rabu untuk keluarga dan seterusnya. Karena kita 
mendoakan banyak orang, nama-nama mereka 


Tuhan ingin kita 
menghampiriNya 
dengan penuh keyakinan 


(1br.4:15, 16) 


dapat dibagi dan tiap hari kita berdoa secara 
khusus untuk beberapa orang saja. Tetapi ada 
hal-hal penting atas orang-orang yang perlu kita 
doakan setiap hari. 

Kalau tidak dapat berkonsentrasi dalam 
berdoa, kita dapat mencatat doa-doa kita. 
Sediakanlah buku tulis khusus untuk maksud ini. 
Kita dapat juga mencatat tanggal Tuhan 
menjawab doa itu dan apa jawabNya. Ini akan 
memberikan kepercayaan dan iman yang lebih 
besar untuk masa depan. 

Kalau mengantuk, berdoalah dengan 
bersuara. Ini pun akan membantu kita dalam 
berkonsentrasi. Berlutut di muka tempat tidur 
jauh lebih baik dari pada berbaring di atasnya! 

Kalau tidak tahu apa yang harus didoakan, 
tanyakanlah rekan-rekan saudara apa yang 
mereka inginkan saudara doakan untuk mereka. 
Atau, pakailah ayat-ayat Alkitab seperti Mazmur 
103, Filipi 1:9-11. Mari kita hidup untuk doa, 
supaya doa-doa kita terus mengubah kita 
menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan 
memberkati kita semua. 


o 


Xl information 


Rabu, 04.Juli.07 | 09.30 | 
R. Ibadah Utama 


D Mawar Sharon Women 


s sf apem 
) Pdt. Agus Lutan 4 
Ar (Jakarta) 


Mawar Sharon Senior 


Rabu, 04.Juli.07 | 09.30 | Chapel 
tiap 2 minggu sekali! 

untuk pria & wanita 

usia 55 thn ke atas 


Doa 
Malam “ 


Jumat, 06 Juli 07 
pk. 19.00, 
R. Ibadah Utama 


Doa 
Puasa 


Sabtu, 07 Juli '07 
pk. 10.00, 
Convention Hall 


Diadakan aksi Bakti Sosial 


Donor Darah pada: 


una, Gempak Minggu, 15 Juli '07 
451335, Fax: 03 pk. 09.00 - 13.00 


NB: Setiap artikel yang masuk akan Bagi jemaat yang mau 
FNS hak redhai. Bedakai mendonorkan darahnya dapat 


berhak untuk mengedit naskah y 
Sesuai standar Warta GMS juga mendaftar di counter informasi 


Untuk memutuskan dimuat at : 
Udaknyakusaksian Anda... Pedang Bpk Diovan 


Pat. 


10 


sembicara: 
Ir. Andy Budi Janto Sutedja, M.Sc. 


Jangan Lewatkan & 
Ajaklah Rekan-rekan Anda! 


khusus bagi para pengusaha & 
wiraswasta Quan istri) 


be Jumat, 13 Juli '07, 
R. Ibadah Utama, 
Bukit Doa pk. 19.00 WIB 
Iman uel bersama: 


Bus ke Bukit Doa Immanuel 
beroperasi setiap hari 

Selasa - Kamis - Sabtu. Bagi 
Jemaat yang ingin berangkat 
diharap mendaftar terlebih 
dulu pada Ibu Sri di telp. 
031-5344424 (setiap hari 
kerja) Khusus hari Minggu 
dapatkan keterangan di Bagian 
Informasi. Terima kasih Bawalah jiwa-jiwa baru & 


Tuhan memberkati. ajaklah rekan-rekan Anda! 


Jeffry S. Tjandra, atau lengkapnya Jeffry 
Stephanus Tjandra adalah seorang 
penyanyi rohani yang menyanyikan lagu - 
lagu rohani yang cukup terkenal seperti 
“Semua Baik", "Hati sebagai Hamba", 

dan lain sebagainya 


information 


Pemberkatan Nikah Kudus 


Jia tidak ada keberatan yang sah dari jemaat , maka akan 
dilangsungkan pemberkatan nikah antara: 


Sabtu, 7 Juli 2007, 
Pk. 10:00 WIB 


ALVIN JOHANES 

Putra dr Bp. Leo Djaing Tobing 
& Ibu Seliana 

Cy 

CA 

MERYANTI TANUBRATA 
Putri dr Bp. Aco Tanubrata 

& Ibu Ratnawati Liendya 


Sabtu, 7 Juli 2007, 

Pk. 12:00 WIB 

HENRY SUTARSO 

Putra dr Bp. (Alm) Bp. Peter Sutarso 
Ibu Elly Setiawati 


TRIMURYANI YUWONO 
Putri dr Bp. Hartanto Yuwono 
& Ibu Sri Suhartini Tjokro 


Gembala Sidang 


Pdt. Jusuf Soetanto 
mengucapkan 


Ribkah Liemiati 


Penilik Kemas Wil. Sentra 


Yohanes Noto 
Penilik 


Sabtu, 7 Juli 2007, 
Pk. 13:00 WIB 
JUNIARTO SALIM 
Putra dr Bp. Poerwadi 
& Ibu Pek Gwat Ing 


c 

TA 

FERAWATI 

Putri dr Bp.Handoyo Budi Santoso 
& Ibu Lenny Gunawan 


Sabtu, 7 Juli 2007, 
Pk. 14:30 WIB 


Minggu, 08 Juli '07 


Berilah kepada TUHAN 
kemuliaan nama-Nya, 
bawalah persembahan 
dan masuklah ke 
pelataran-Nya! 


Sabtu, 7 Juli 2007, 
Pk. 16:00 WIB 


ANDY VICTORIO IMANUEL 
Putra dr Bp. Liu Djin Sung 

& Ibu Bong Sui Ngo 

[4 

A 

PARIANTI 

Putri dr Cong Jun Choi 

& Ibu Samsiah 


Minggu, 8 Juli 2007, 

Pk. 11:00 WIB 

BUDIJAYA SANTOSO 

Putra dr Bp. Budiman Lowiyono 
& Ibu Tantina 

€ 


INDAH YANUARITA 
Putri dr Bp. Bambang Sufadriono 
& Ibu Yunita 


Nika 
Kudus 


Mohon Perhatian: 

Bagi pasangan yang akan 
mengikuti Pemberkatan Nikah 
Kudus harap mendaftar paling 
lambat 6 bulan sebelumnya. 


INFORMASI: 
SUTJIP 

di 031-545 1335 

Setiap jam kerja 


jadwal ibadah mingguan f C 
02 juli - 08 juli 2007 


02 | senin 03| selasa 04| rabu 

Kemas Wil. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk. 09.30-12.00 « Cempaka 18i di wilayah masing-masing Pk. 09.30 © R Ibadah Utama 

Informasi hubungi: Ibu Lina S. Pembicara 

5346563, 3550710 Pdt. Agus Lutan (Jakarta) 


MAWAR SHARON SENIOR 
Pk. 09.30 * Chapel 


05 | kamis 06| jumat 07 | sabtu 


Doa Malam Doa Puasa 

Pk. 19.00 * R. Ibadah Utama Pk. 10.00 * Convention Hall 
pembicara Pembicara 

Pdt. Joshua Tewuh Jakarta) Pdt. Joshua Tewuh (Jakarta) 
Doa Semalaman Ibadah Pro-M 


Pk. 23.00-05.00 * Conver 


jon Hall Pk 18.30 * R, Ibadah Utama 


PEMASA & REMASA 
di wilayah masing-masing 


POKOK DOA mingguan 


GEREJA MAWAR SHARON 


m Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS, 

8 Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


m Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

m Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

m Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

m Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


jadwal ibadah mingguan 


02 juli - 08 juli 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum I 
Kebaktian Umum II 
Kebaktian Umum III Pk. 16.15 


Pk. 06.30 
Pk. 09.45 


Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 
Kebaktian Anak | Pk. 07.00 
Kebaktian Anak II Pk. 10.15 
Kebaktian Anak III Pk. 16.30 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.30 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 
Keb. Profesional Muda 


Sabtu Pk.18.30 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Soldier of Faith 
Keb, Remaja 


Keb, E; Praise 

Keb. Pra Remaja Pk. 10.00 
(Bertempat dj Convention Hall) 

Jl. Cempaka 24, Surabaya. 
Satelit Timur I 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
RM "Mutiara" 

Jl. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 


Satelit Timur II 


Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 
JI. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb. Umum + Anak Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri,JI. Jemursari 81 


Satelit Selatan II 

Keb. Umum + Anak Pk. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, TD 34, Sidoarjo 
Satelit Selatan III 


Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 
Supermarket Bonnet Lt.2 
Rungkut, Surabaya 


Pk. 13.00 


Satelit Barat 

Keb. Umum + Anak Pk. 10.00 
Keb.Pelajar (Fire Of God) Pk. 13.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


14 


BD “Immanuel" Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb. Umum I + Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II + Anak Pk. 17.00 
Keb. Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 


Satelit 

Keb. Umum+ ProM Pk. 07.30 
Keb. Anak Pk, 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 
Keb. EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam Rabu Pk 18.30 
Jl. Ijen 8 Malang, Telp.0341-324935 
Satelit Mojokerto 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Keb. Umum + Anak Pk. 17.00 


Ji. Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Umum+Anak II Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta 

Sek: Jl, Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung "COH" 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb, Anak II Pk. 17.45 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 


Keb. Umum 1 &Pro-M Pk. 07.00 
Keb. Umum Il &ProM Pk. 17.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.30 
Hotel Bandung Permai, 

JI. Hayam Wuruk 38 

Keb. Anak | Pk. 07.30 
Keb. Anak II Pk. 17.00 
Keb. Lansia(Sabtu) Pk. 10.30 
Jl, Nusantara IV/CAE 

Keb. Pelajar(Jumat) Pk. 16.30 


JI. WR, Supratman 108 
Sekretariat: Jl. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


| Satelit Yogyakarta 
Keb. Keluarga & Pro-M Pk, 08.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) Pk.18.30 
Keb. Anak Pk, 08.00 
Keb. Pelajar Pk. 10.30 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 


Jl. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdm, Antoni M. (08165430899) 


GMS. 

Keb. Umum Pk. 09,00 
Pandaan, Kec. Genteng, Banyuwangi 
Sat. “Double K” 
Keb. Umum I Pk. 08.00 
Keb. Umum II Pk. 16,00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


JI. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Bernard Samuel (08562723723) 
Sat. “Double R” 
JI, Wotgandul Barat 33, 

samping SMU, Kebon Dalem 

Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. EagleKids Pk. 09.00 
Sek: Jl. Wotgandul Barat 33 

Cp: Yohanes 081-325011600 

Sat. Bandung “Double T” 
Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 

Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 

Favour Satellite - Jakarta 

Keb. Umum+Pro-M+Anak Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat. 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb. Umum | Pk. 10.00 
Keb. Umum II (Youth) Pk. 16.00 
Keb. Umum III (Pro-M) Pk. 18.45 
Keb. Anak | (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Anak II (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk. 16.30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Cp: Pdm, Joshua 081 340895599 


Satelit Tondano “HOR” 
Keb, Umum I Pk.15.30 
Keb. Umum Il Pk.18.00 


Keb. Anak (Jumat) Pk, 15.00 
Hotel Toudano Jl. Samratulangi No, 304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: Jl. A. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp; Christ 0431- 335 0563 


jadwal ibadah mingguan ab 


Sat. Amurang 
Keb, Umum(Minggu) — Pk.10.00 
Keb, Pro-M(Sabtu) Pk.17.00 | 


RM. Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi | 
(Dpn Kantor Bupati Minahasa Sel.) | 
Sek : Jl. Tambajong, Bitung Lingkungan | 
IV, Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Cp: Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung “House of Glory” 


Keb, Umum Pk. 09,00 | 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 | 
Keb, Anak (Jumat) Pk. 15.00 | 


Gedung Mawar Sharon Jl. AA. 
Maramis Kadoodan Lingk.IV 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp; Sdr. Tjandra 081 523 832 425 


Sat, Langowan "MOG" 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Aula Toko "Americana" 

Desa Amongena II, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga II 

Telp: 0431-371732 

Cp: Sdri. Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 


Keb. Umum Pk. 12.00 | 
Keb. Pemuda (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Kamis) Pk. 15,00 


Gedung Mawar Sharon 

JI,Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: J.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. 

Keb. Umum Pk. 18.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb, Anak Pk. 15.00 


Hotel Tamasya, JI. Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan I, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-332603 406 


Satelit Makassar | 
"God's Dwelling Place" 

Keb, Remaja Pk. 10.00 | 
Keb. Umum Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Gedung Mawar Sharon: 

Jl. Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
ks. Taman Bahari, Makassar 

Teip : 0411-322114 Fax : 0411-322114 | 
Cp: sdr. Ng Cun 0813-4223-2280 


Sat. Pontianak “City Harvest" 
Keb, Umum & Pro-M Pk. 11.00 
Keb. Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 
Keb. Anak Pk. 08.00 


Jl. Suprapto 14 
Sek: JI. A. Yani, Komplek A. Yani Sentra 
Bisnis Blok E9 Megamall, Pontianak (0561) 
761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 


Sat. Ambon “Love Satellite” 


Keb. Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja Pk. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Jl. Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Ny, Shiendy : 0911 352 565 


Sat. Gideon 
Keb. Umum Pk, 09.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua 
Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 


Sat. Kota Benteng 

Keb. Umum Pk. 16.00 
Cp: Anita Latupeirissa 0931. 21487 
Sat. Masohi (Mik Tengah) 
Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. Anak Pk. 17.00 


Pertokoan "Ratu Olivia" (sebelah hotel 
Isabella). Skr. JI. M. C Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Bp. Leonardo 
Marpaung (081-343063803) 


Satelit Waipia (Mik Tengah) 
Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb.Anak Pk 17.00 


Jl. Brigjen B. Sumitro No. 36, 
Jerili-Kec. Waipia (Maluku Tengah) 


Sat. Elpaputih (Mik Tengah) 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak Pk. 09.00 
Sekretariat: Jl, Pohon Batu 7 Elpaputih, 
Lintas Seram ( Seram Barat, Maluku Tgh), 
CP. Fien Pauno, HP: 0852 4324 4485 
telp: 0914-21118 

Satelit Medan "MY Home" 
Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged, Graha Niaga 1 It. Jl Putri Hijau 20 
Keb. Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia Mandarin) 


Keb, Umum II Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
11.1 Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb, Anak II Pk. 10.45 


11.5, Grand Liberty Restaurant, 

Jl. Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: Jl. Putri Merak Jingga 13A, Medan. 
(061-4158717) 


02 juli - 08 juli 2007 


Sat. "The Light" Denpasar (Bali) 
Keb. Umum Pk 09.00 
Keb. Anak (It. 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb, Pemuda, Pelajar Pk 12.45 


Jl. Teuku Umar 190-192,Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


Sat. Timur "Heart A 
Keb. Pemuda Pk. 09.00 
Supermarket Bonnet Lt.2 Rungkut 
Sat, Timur “True 4 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Sat, “King of zi 

Keb. Pelajar Pk. 12.30 
di Bonnet Rungkut Lt. 2 

Sat. Timur “Harvest” 

Keb, Pekerja Pk, 07.30 
Keb, Pemuda Pk, 13.30 
di Bonnet Lt.3 JI. Manyar Kertoarjo 
Sat, Timur “Fire” 

Keb. Pemuda Pk. 09,45 
Keb. Pemuda Pk. 13,00 
Keb. Pekerja Pk, 16.00 


Jl. Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 
Sat. Timur “POP” 
Keb. Pelajar 

Jl. Kenjeran 623, Surabaya 
Satelit Selatan "Living Stone” 
Keb. Pelajar Pk, 12.00 

Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of Faith” 


Pk. 12.30 


Keb, Pekerja Pk. 07.30 - 09,30 
Keb. Pemuda Pk. 10,00 - 12,00 
Keb. Pemuda Pk. 16.00 - 18,00 
Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 

Satelit Sel. “City of David” 
Keb, Pelajar Pk, 11,00 


Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby. 


Keb. Pelajar Pk, 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, TD 34, Sidoarjo 

Sat. Timur 

Keb, Pemuda Pk. 08,00 


Jl. Kenjeran 623, Surabaya 

Sat. Utr. “Gracious 

Keb, Remaja | Pk. 09,00 
Keb Remaja II Pk. 15,00 
Sat. Utr. “River of Life” 

Keb, Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 
Keb, Pemuda Pk. 12.00 
Jl. Perak Timur 118, Surabaya 
Sat. Barat “Eagle” 
Keb Pemuda 

JI. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Pk. 16100 


ON END of — a 


tampak suram 


4 
AA aan 
IN RR) 


da - lam hidupku 
le - wati gelombang 


| ara 
seribu 


walau 


5 Td 
tetaplah 


Pn — = 
risk a Saray 4 | 4 33 
Kasih Setia - Mu ya thh 
awan gelap - pun menghadang 


Dm G 


BEN BANA 


tak pernah Kau tinggalkan— 
tak pernah Kau tinggalkan 


